
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 

SEKRETARIAT DAERAH 

Jalan Ahmad Yani Timur No. 37 Telepon (0355) 321260 
TULUNGAGUNG KodePos 66217 


PENGUMUMAN 

NOMOR : 810/05 /PANSELDA.TA/2019 
TENTANG 

HASIL SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJAN KERJA 
(PPPK) TAHAP I PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 

TAHUN 2019 


Melanjutkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana 
Seleksi Nasional Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Nomor K26- 
30/P6518/1V/19.01 Tanggal 4 April 2019 perihal Penyampaian Hasil Seleksi PPPK 
Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019, bersama ini disampaikan informasi 
sebagai berikut: 

1. Hasil Seleksi PPPK 

a. Hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahap I Tahun 2019 
Pemerintah Kabupaten Tulungagung adalah sebagaimana dalam lampiran 
pengumuman ini. Peserta yang dinyatakan LULUS seleksi adalah peserta yang 
memiliki kode P/L di kolom keterangan lampiran. Pengolahan nilai dan penetapan 
kelulusan seluruhnya merupakan kewenangan Panselnas. 

b. Arti kode dalam lampiran pengumuman : 

P : Lulus nilai ambang batas minimal sesuai ketentuan Permenpan-RB Nomor 
4 Tahun 2019 

L : Lulus seleksi PPPK karena masuk peringkat terbaik sesuai jumlah formasi 
TP : Tidak memenuhi nilai ambang batas minimal sesuai ketentuan 
Permenpan-RB Nomor 4 Tahun 2019 

TL : Tidak lulus seleksi PPPK karena tidak masuk peringkat terbaik sesuai 
jumlah formasi 

TMS : Tidak Memenuhi Syarat 

2. Usul Penetapan Nomor Induk PPPK : 

a. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 
Kerja Tahap I Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Tulungagung wajib mengikuti 
pemberkasan usul penetapan Nomor Induk PPPK; 

b. Jadwal dan persyaratan pemberkasan usul penetapan Nomor Induk PPPK akan 
diumumkan kemudian; 

c. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 
Kerja Tahap I Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui website 

h ttp://bkd. tulungagung.go. id; 

d. Apabila dikemudian hari peserta yang dinyatakan lulus seleksi Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahap I Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten 
Tulungagung memberikan keterangan atau dokumen yang tidak benar atau 
palsu, maka panitia seleksi akan menggugurkan kelulusan peserta yang 
bersangkutan; 






e. Seluruh proses penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahap I 
Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Tulungagung tidak dipungut biaya; 

f. Keputusan panitia seleksi tidak dapat diganggu gugat. 


Demikian pengumuman ini untuk menjadikan maklum. 


Dikeluarkan di : Tulungagung 
Pada tanggal : 7f\ April 2019 



Madya 
19 199003 1 006 


Daerah 

Seleksi Daerah 


MM. 



